Syaikh Shalih bin Fauzan 
al-Fauzan hafizhahullah pernah 
ditanya : 



"Apabila seorang insan 
mendapati hatinya menjadi 
keras, maka perkara apakah 
yang bisa melembutkan hati 
yang keras itu?" 



Beliau menjawab 




"Tidak ada sesuatu yang lebih bagus dan 
ebih manjur daripada al-Qur'an al-Karim. 
Itulah yang akan bisa melembutkan hati. 





Twitter : @kajianmubarok 



www. a i- m u Da ro k. co m 



Allah jalla wa 'a/a berfirman (yang artinya), 



"Orang-orang yang beriman dan hatinya 
merasa tentram dengan dzikir kepada 
Allah. Ketahuilah, bahwa dengan berdzikir 
kepada Allah maka hati akan menjadi 
tenang." 

Oleh sebab itu, perkara yang bisa 
melembutkan hati adalah al-Qur'an; yang 
seandainya ia diturunkan oleh Allah 
"kepada sebuah gunung, niscaya kamu 
akan melihat ia menjadi tunduk dan hancur 
karena rasa takut kepada Allah." 

Demikian pula, hendaknya banyak 
berkumpul dengan orang-orang yang salih, 
raj i n mendengarkan al-Qur'an, suka 
mendengarkan nasihatdan peringatan; 
maka itu merupakan sebab-sebab yang 
akan bisa melembutkan hati." 




